SOAL UTS/ PTS TEMA 2 
BAHASAINDONESIA 
KELAS 3 SEMESTER1 
Kurikulum 2013 Revisi 2018 



I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang 
paling benar ! 

1. Ayam dan bebek berkembang biak dengan cara .... 

a. beranak 

c. bertelur 

c. melahirkan 

d. tunas 

2. Ikan hidup di .... 

a. tanah 

b. darat 

c. air 

d. udara 

3. Ikan berenang menggunakan .... 

a. tangan 

b. kaki 

c. sirip 

d. perut 

4. Tumbuhan yang akan menutup daunnya saat disentuh adalah .... 

a. pisang 

b. putri malu 

c. padi 

d. jagung 

5. Hewan yang dimantaatkan kicauannya adalah .... 

a. ayam 

b. ikan 

c. sapi 

d. burung 

6. Tanaman agar dapat berkembang dengan baik harus kita .... 

a. cabut 

b. rusak 

c. rawat 

d. biarkan 

7. Memenuhi kebutuhan air pada tanaman dilakukan dengan .... 

a. penyiraman 

b. pemupukan 

c. pembersihan lahan 

d. memotong daun layu 

8. Tanaman yang dapat dikonsumsi manusia disebut tanaman .... 

a. gulma 

b. buah 

c. hias 

d. sayur 

9. Cerita yang tidak benar-benar ada atau khayalan disebut .... 

a. dongeng 

b. kisah 

c. sejarah 

d. hikayat 


10. Berikut yang bukan manfaat dongeng bagi anak adalah .... 

a. mengajarkan nilai moral yang baik 

b. membuat anak malas 

c. menambah wawasan 

d. menghilangkan kejenuhan 

11. Tokoh yang menjadi pokok cerita disebut tokoh .... 

a. pembantu 

b. tiguran 

c. utama 

d. bayangan 

12. Pemain dalam cerita disebut.... 

a. setting 

b. alur 

c. tokoh 

d. watak 

13. Nilai moral yang dapat dicontoh dari cerita dongeng adalah .... 

a. iri hati 

b. sikap sombong 

c. kejujuran 

d. pemalas 

14. Dongeng yang menceritakan kisah binatang yang menggambarkan manusia 
disebut 

a. mite 

b. fabel 

c. legenda 

d. sage 

15. Agar para pendengar tidak bosan, maka dongeng harus disampaikan secara .... 

a. panjang 

b. berbelit belit 

c. menarik 

d. berteriak 

16. Berikut yang bukan ciri-ciri dongeng adalah .... 

a. diceritakan dengan alur yang sederhana 

b. alur cerita singkat dan cepat. 

c. tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. 

d. peristiwa yang ada didalamnya kebanyakan kisah nyata 

17. Cerita sedih dibaca dengan .... 

a. mimik gembira 

b. mimik tersenyum 

c. mimik sedih 

d. mimik cemberut 

18. Anjing bertemu dengan Kucing. Kucing menyapanya. Namun, Anjing tidak 
membalas sapaan itu. Anjing bahkan melihat dengan cemberut ke arah Kucing. 
Sifat Anjing dalam cerita tersebut adalah .... 

a. pemalu 

b. sombong 

c. pemara 

d. penakut 

19. Pesan yang terdapat pada dongeng disebut .... 
a. pengetahuan 

b. informasi 
b. pengumuman 
d. amanat 



20. Memerankan tokoh dongeng harus sesuai dengan .... 

a. sifat tokoh 

b. judul dongeng 

c. jenis dongeng 

d. tempat dalam dongeng 

21. Mendapatkan informasi dari narasumber adalah tujuan dari kegiatan .... 

a. debat 

b. diskusi 

c. wawancara 

d. kerja kelompok 

22. Orang yang mengajukan pertanyaan saat wawancara disebut .... 

a. narasumber 

b. pewawancara 

c. moderator 

d. pembawa acara 

23. Memilih narasumber wawancara harus orang yang memahami .... 
a waktu wawancara 

b. tanggal wawancara 

c. topik wawancara 

d. tempat wawancara 

24. Anton akan melakukan wawancara dengan topik cara merawat hewan. Anton 
harus memilih wawancara seorang .... 

a. guru 

b. dokter hewan 

c. petani 

d. kepala sekolah 

25. Kegiatan wawancara bertujuan untuk mendapatkan .... 

a. informasi 

b. teman 

c. musuh 

d. keluarga 


II. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar ! 

1. Tanaman yang tidak dirawat dengan baik akan menjadi .... 

2. Makanan tambahan untuk tanaman adalah .... 

3. Pupuk yang berasal dan kotoran hewan dan tumbuhan disebut .... 

4. Tanaman liar yang mengganggu tanaman disebut .... 

5. Makanan yang dibutuhkan tumbuhan adalah .... 

6. Membaca dongeng yang baik harus memperhatikan .... 

7. Intonasi saat membaca dongeng harus disesuaikan dengan .... tokoh. 

8. Pelaku dalam cerita dongeng disebut .... 

9. Pelaku yang memiliki watak yang baik disebut tokoh .... 

10. Lawan dari tokoh protagonis adalah tokoh .... 

11. Tokoh yang menjadi pokok cerita disebut .... 

12. Dongeng harus dibaca dengan intonasi yang .... 

13. Mimik muka saat membaca dongeng harus sesuai dengan .... 

14. Berdasarkan keterlibatannya, tokoh dalam dongeng dibedakan menjadi tokoh 
utama dan tokoh .... 

15. Dongeng yang tokohnya binatang disebut .... 

16. Sebelum melakukan wawancara harus menentukan topik dan membuat .... 

17. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan .... wawancara 

18. Orang yang memberikan informasi ketika wawancara disebut .... 

19. Menyampaikan pertanyaan kepada narasumber harus dilakukan sesuai .... 

20. Bila kita mencari informasi tentang merawat padi, narasumber yang tepat adalah 



III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas 
dan benar 

1. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup! 

Jawab : . 

2. Bagaimana cara menyayangi tumbuhan dan hewan? 

Jawab : . 

3. Sebutkan tumbuhan yang hidup di air ! 

Jawab : . 


4. Apa mantaat tumbuhan bagi manusia? 

Jawab : . 

5. Apa mantaat hewan bagi manusia? 

Jawab : . 

6. Apa yang dimaksud dengan cerita dongeng? 

Jawab : . 

7. Sebutkan mantaat cerita dongeng bagi anak-anak? 

Jawab : . 

8. Berikan contoh judul dongeng! 

Jawab : . 

9. Apa yang dimaksud dengan tokoh utama? 

Jawab : . 

10. Apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? 

Jawab : . 

11. Apa yang dimaksud watak tokoh dongeng? 

Jawab : . 

12. Berikan contoh pesan moral yang terdapat pada dongeng! 

Jawab : . 

13. Jelaskan perbedaan tokoh protagonis dan antagonis pada dongeng! Jawab 


14. Sebutkan tiga watak terpuji yang terdapat pada dongeng ! 

Jawab : . 

15. Apa yang dimaksud dengan wawancara ? 

Jawab : . 



















Bagian I 


1. c. bertelur 

2. c. air 

3. c. sirip 

4. b. putri malu 

5. d. burung 

6. c. rawat 

7. a. penyiraman 

8. d. sayur 

9. a. dongeng 

10. b. membuat anak malas 

11. c. utama 

12. c. tokoh 

13. c. kejujuran 

14. b. tabel 

15. c. menarik 

16. d. peristiwa yang ada didalamnya kebanyakan kisah nyata 

17. c. mimik sedih 

18. b. sombong 

19. d. amanat 

20. a. sitat tokoh 

21. c. wawancara 

22. b. pewawancara 

23. c. topik wawancara 

24. b. dokter hewan 

25. a. intormasi 


Bagian II 

1. layu 

2. pupuk 

3. pupuk organik 

4. gulma 

5. air dan zat hara 

6. intonasi 

7. karakter 

8. tokoh 

9. protagonis 

10. antagonis 

11. tokoh utama 

12. tepat 

13. cerita 

14. tambahan 

15. tabel 

16. dattar pertanyaan 

17. sebelum 

18. narasumber 

19. topik wawancara 

20. petani 


Bagian III 

1. bernapas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, berkembang biak 

2. dengan cara merawatnya memberi makan dan minum 

3. teratai, eceng gondok 

4. sebagai sumber makanan, tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen 

5. dapat diambil telur dan dagingnya misalnya ayam, bisa dimantaatkan tenaganya 

misalnya kuda, bisa diambil susunya misalnya sapi perah 

6. cerita yang tidak benar-benar ada 

7. mendidik anak untuk mengenal nilai-nilai kebaikan 



8. Kancil dan Buaya 

9. tokoh yang sering muncul dalam cerita 

10. tokoh yang berperan sebagai pelengkap dalam cerita 

11. sitat yang dimiliki tokoh 

12. kejujuran, keberanian, persahabatan 

13. protagonis adalah tokoh berwatak baik, antagonis adalah tokoh berwatak jahat 

14. jujur, ramah, penolong 

15. kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh 
intormasi 



